
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
PANITIA SELEKSI TERBUKA 
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

Sekretariat : Jin. Ahmad Yani Timur IV No, 7 Tulungagung 
Telp. (0355) 321813 Fax. (0355)33234OWebsite :www.bkd.tuliingagung H go-id 


PENGUMUMAN 

NOMOR : 02/ RANSEL SEKDA-TA/X/20L9 

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULUNGAGUNGTAHUN 2019 

Dalam rangka pengisian secara terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi P rata m a 
Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019, berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 
Tabun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka 
dan Kompetitif, dengan ini kami mengundang Aparatur Sipil Negara yang memenuhi 
syarat untuk mendaftarkan diri pada Seleksi Terbuka dimaksud dengan ketentuan 
sebagai berikut : 

A. JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA YANG AKAN DIISI 

Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung 

B. KETENTUAN UMUM 

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi 
Jawa Timur; 

2. Pernah menduduki Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tulungagung bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasa! dari luar 
Pemerintah Kabupaten Tulungagung; 

3. Mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian; 

4. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV; 

5. Memiliki kompetensi manajerial, bidang/teknis, dan sosio kultural sesuai 
standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; 

6. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan 
yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun; 

7. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon ILb) 
paling singkat 2 (dua) tahun pada saat pendaftaran; 

8. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik; 

9. Berusia setinggi tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal 
27 Desember2019; 

10. Sehat Jasmani dan Rohani serta bebas narkoba; 

11. Memiliki pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya Pembina Tingkat 1 / 
IV/b; 

12. Telah lulus dan memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 
(Diklatpim) Tingkat III atau yang dise tarakan; 





13. Tidak sedang dalam pemeriksaan perkara pidana atau menjalani hukuman 
pidana; 

14. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS atau pernah dijatuhi hukuman 
disiplin PNS tingkatsedang dan/atau tingkat berat berdasarkan Peraturan 
Pemerin Lab N c jmu r 53 Tahun 2010; 

15. Telah melaporkan harta kekayaan sebagai pejabat negara (LHKPN) tahun 
2018; 

16. Setiap unsur penilaian prestasi kerja PNS sekurang kurangnya bernilai baik 
tahun 2017 dan 2018, 

C. KETENTUAN PENDAFTARAN 

1. Pengumuman dilaksanakan mulai tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan 
lSNopember 2019 secara online pada website Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Tulungagung dengan alamat : wuhjj. b kd r f u lu naa cm n a. ao. id : 

2. Pendaftaran mulai tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan lSNopember 
2019pada ha ri dan jam kerja (Senin - Jum’at) dengan menyampaikan surat 
lamaran beserLa dokumen persyaratan administrasi yang disusun rapi dan 
diurutkan dalami (satu) amplop tertuuup ditujukan kepada : 

Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung 
d/a. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung 
Jl. Ahmad Yani Timur IV No. 7 Tulungagung 66218 
Telp. (0355} 321813 Fax. (0355) 332340 

3. Berkas lamaran diterima Sekretariat Panitia Seleksi paling lambat tanggal 
15 Nopember 2019 pukul 15.00 WIB; 

4. Berkas Lamaran terdiri dari dokumen persyaratan administrasi dalam 
bentuk hardeopy dan softeopy dalam flashdisc, sebagai berikut: 

a. Surat lamaran diketik dengan mencantumkan lowongan jabatan yang 
dilamar t dan ditandatangai diatas materai Rp,6.000.- (format terlampir); 

b. Fotocopy SK Pangkat terakhir dan SK Jabatan terakhir diduduki yang 
dilegalisir; 

c. Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir; 

d. Fotocopy Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) 
Tingkat III atau yang disetarakan; 

e. Daftar Riwayat Hidup (format terlampir}; 

f. Pas Photo terbaru berwarna, berlatar belakang merah ukuran 4X6 
sejumlah 4 (empat) lembar; 

g. Fotocopy penilaian prestasi kerja PNS tahun 2017 dan 2018 yang 
dilegalisir; 

h. Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (format terlampir); 

i. Surat Keterangan Tidak sedang dalam pemeriksaan perkara pidana atau 
menjalani hukuman pidana (format terlampir); 

j. Surat Keterangan Tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS atau 
pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS LingkaL sedang dan/atau tingkat 
berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (format 
terlampir); 

k. Surat Pernyataan Pakta Integritas (format terlampir); 

L Surat Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit 
Pemerintah; 

m. Fotocopy LHKPN (Laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara) tahun 
2018; 

n. Fotocopy S PT (Surat Pajak Tahunan) tahun 2018; 



o. Menyertakan Makalah berisi gagasan orisinil sesuai dengan jabatan 
Sekretaris Daerah beserta softeopy dalam format PDF dengan ketentuan : 

• Panjang tulisan 7 s/d 15 halaman; 

• Jenis huruf ‘Times New Roman% ukuran huruf 12, spasi 1,5 dan 
u ku ra n kerta s kwa rto / A 4; 

• Dibuat rangkap 5 (lima) eksemplar. 

5. Berkas yang telah dikirimkan menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta 
kembali. 

D. JADWAL KEGIATAN 


NO 

KEGIATAN 

WAKTU PELAKSANAAN 

KETERANGAN 

L 

Pengumum a n 

31 Oktober s/d 15 
Nopember 2019 

Panitia Seleksi 

2. 

Pendaftaran 

31 Oktober 2019 s/d 15 
Nopember 2019 

Panitia Seleksi 

3* 

Seleksi Administrasi dan 
Penelusuran Rekam Jejak 

18 Nopember 2019 

Panitia Seleksi 

4. 

Pengumuman Hasil 

Seleksi Administrasi 

19 Nopember 2019 

Panitia Seleksi 

5. 

Uji Kompetensi Manajerial. 

25 s/d 26 Nopember 2019 

{PUSLATBANG 
PKASNJ Lembaga 
Administrasi 
Negara di Bandung 

6, 

Uji Kompetensi 
Didang/Teknis dan Sosio 
Kultural meliputi ; 
Penilaian/Presentasi 
Makalah 
* Uji Gagasan/ 

Wawancara 

11 Desember 201 9 

* Panitia Seleksi 

* Dilaksanakan 
di Surabaya 

7 + 

Pengumuman Hasil 

Seleksi 

12 Desember 2019 

Panitia Seleksi 

8, 

Penyampaian 3 (tiga) 
nama calon Peringkat 
tertinggi kepada Pejabat 
Pembina Kepegawaian 

12 Desember 2019 

Panitia Seleksi 

9. 

Pelaporan ke Komisi 
Aparatur Sipil Negara 
(KASN) Jakarta 

12 s/d 19 Desember 2019 

PPK 

10. 

Laporan ke Gubernur 
untuk mendapatkan 
persetujuan tertulis 

12 s/d 19 Desember 2019 

PPK 

11, 

Pel anti kan 

27 Desember 2019 

PPK 


CATA TAW :Apabila sewaktu-waktu, ada. perubahan jadwal kegiatan akan 
diumumkan lebih lanjut kepada pesertamelalui website 
_ www. b kd, tu lu ngagu net, aa. id _ 


E, KETENTUAN LAIN-LAIN 

1. PaniLia tidak memungut biava apapun dalam proses seleksi terbuka; 

2. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pelamar memberikan 
keterangan / data yang tidak benar/palsu, panitia seleksi berhak 




















menggugurkan keikutsertaan/kelulusan peserta seleksi; 

3, Setiap perkembangan tahapan seleksi dan pengumuman wajib diikuti peserta 
melalui website Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung dengan 
alamat ww w.bkd.tuhmga g uiig . go. id atau melalui surat, atau dihubungi via 
telepon; 

4, Informasi lengkap mengenai persyaratan dan kelengkapan berkas 
persyaratan administrasi pendaftaran dapat dilihat dan didownload/diimduh 
di website www.b kd.tuliAiigagang.go.id 

5, Keputusan panitia seleksi bersifat mengikat dan tidak dapat di ganggu - gugat. 

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui, dan apabila ada 
perubahan dalam pengumuman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya 


T u I u n ga gu n g, 31 O k tobe r 2019 


FANITIA SELEKSI TERBUKA 





Lampiran I 

Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah 
Kabupaten Tulungagung 
Nomor ; 02 / RANSEL SEKDA-TA / X / 2019 


CONTOH SURAT LAMARAN 


2019 


Kepada: 


Perihal : Lamaran mengikuti seleksi 


Yth. S d r.. Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratarna Sekretaris Daerah 
Kabupaten Tulungagung 


terbuka Pengisian Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama 


Sekretaris Daerah Kabupaten 
Tulungagung 


di 


TULUNGAGUNG 


Dengan hormat, 

Sehubungan dengan pengumuman Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor: 02/PANSEL SEKDA- 
TA/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019, saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :...... 

NIP :......... 

Pangkat/G o f. Ruang :...,. 

Jabatan : .... 

Unit Organisasi . . . 

Bermaksud untuk mengikuti kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan PimpinanTinggi 
Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung dengan jabatan yang dilamar adalah 
Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung. 

Sebagai kelengkapan berikut ini saya lampirkan; 

a. Fotocopy SK Pangkat terakhir dan SK Jabatan terakhir diduduki yang dilegalisir; 

b. Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir; 

c. Fotocopy Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III atau 
yang disetarakan; 

d. Daftar Riwayat Hidup; 

e. Pas Photo terbaru berwarna, berlatar belakang merah ukuran 4 X e sejumlah 4 (empat) 
lembar; 

f. Fotocopy penilaian prestasi kerja PNS tahun 2017 dan 2018 yang dilegalisir; 

g. Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian; 

h. Surat Keterangan Tidak sedang dalam pemeriksaan perkara pidana atau menjalani 
hukuman pidana; 

i. Surat Keterangan Tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS atau pernah dijatuhi 
hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan/atau tingkat berat berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 

j. Surat Pernyataan Pakta Integritas; 

k. Surat Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah; 

l. Fotocopy LHKPN [Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) tahun 2018; 

m. Fotocopy SPT (Surat Pajak Tahunan) tahun 2018; 

n. Makalah. 




















Demikian surat lamaran ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan dalam 
pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris 
Daerah Kabupaten Tulungagung. 


HormatSaya, 


Materai 
Rp. 6.000,“ 


Ttd 


Hama Terang 

Pangkat 

NIP. 










Lampiran ir 

Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah 
Kabupaten Tulungagung 
Nomor : 02 / PANSEL SEKDA-TA / X / 2019 


DAFTAR RIWAYAT HIDUP 


I. KETERANGAN PRIBADI 


1 

Nama Lengkap 


2 

NIP 


3 

Pangkat/Golongan ruang 


4 

Tempat lahir/Tangga! lahir 


5 

Jenis Kelamin 

Pria / Wanita *) 

6 

Agama 


7 

Status Perkawinan 

Belum kawin / Kawin / Janda / Duda *) 



a. Jalan 




b. Kelurahan/Desa 


8 

Alamat Rumah 

c. Kecamatan 




d. Kabupaten 




e. Provinsi 




a. Tinggi |cm) 




b. Berat badan (kg) 




c. Rambut 


9 

Keterangan 

Badan 

d. Bentuk muka 




e. Warna kulit 




f. Ciri-ciri khas 




g. Cacat tubuh 


10 

Kegemaran (Hobi) 


11 

Nomor Telpon/Handphone 



Pas Fdto 

berwarna 


Pas Foto 

berwarna 


Pas Fa Lu 

Berwarna 


Pas Foto 

Berwarna 

4 x 6 cm 


4 jt 6 rrn 


4x6 cm 


4 x h r .m 






































11. PENDIDIKAN 

I. Pendidikan di Dalam dara di Luar Negeri 


NO. 

TINGKAT 

NAMA 

PENDIDIKAN 

JURUSAN 

sttb y 

TANDA 
LULUS / 
IJAZAH 

TAHUN 

TEMPAT 

NAMA 

KEPALA 
SEKOLAH / 
DIREKTUR / 
DEKAN / 
PROMOTOR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 . 

SD 






2 

SLTP 






3. 

SLTA 






4. 

DI 






5. 

D.II 






6. 

D.III / 
AKADEMI 






7. 

DJV 






8, 

S. J 






9. 

S.2 






10. 

S.3 






11, 

Spesialis I 






12. 

Spesialis II 











































2. Kursus / Latihan di Dalam dan di Luar Negeri 


NO 

NAMA / KURSUS / 
LATIHAN 

LAMANYA / 
TGL / BLN. 

/ THN / 

S.D. TGL. / 
BLN. / 
THN. 

IJAZAII / 
TANDA 
LULUS / 
SURAT 

KETERANGAN 

TAHUN 

TEMPAT 

KETERANGAN 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

1. 






2. 






3, 






4. 






5. 






6. 






7 h 






8. 






9. 






10. 







UI. RIWAYAT PEKERJAAN 

]. Riwayat. Kepangkatan Golongan Ruang Penggajian 


NO 

PANGKAT 

GOL, RUANG PENGGAJIAN 

BERLAKU TERHITUNG 

MULAI TANGGAL 

1 

2 

3 

1 

1 . 




2, 




3. 




4, 




5. 




6. 




7. 




8. 









































2r Pctigahiniciii jabatan / pekerjaan 


NQ 

JABATAN / 
PEKERJAAN 

MULAI DAN 

SAMPAI 

SURAT KEPUTUSAN 

PEJABAT 

NOMOR 

TANGGAL 

I 

2 

3 

6 

7 

8 








LV, TANDA JASA / PENGHARGAAN 


NQ, 

NAMA / BINTANG / SATYA LENCANA 
PENGHARGAAN 

TAHUN 

PEROLEHAN 

NAMA NEGARA / 
INSTANSI YANG 

MEMBERI 

1 

2 

3 

4 





























v. pengalaman ke luar negeri 


NO. 

NEGARA 

TUJUAN 

KUNJUNGAN 

LAMANYA 

YANG MEMBIAYAI 

1 

2 

3 

4 

5 







VI. KETERANGAN KELUARGA 


1. Isteri / Suami 


NO, 

NAMA 

TEMPAT 

LAHIR 

TANGGAL 

LAHIR 

TANGGAL 

NTKAH 

PEKERJAAN 

I 

2 

3 

4 

5 

6 








2. Anak 


NO. 

-1 

NAMA 

JENIS 

KELAMIN 

TEMPAT 

LAHIR 

TANGGAL 

LAHIR 

SEKOLAH / 
PEKERJAAN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 




































3. Bapak dan Ibu Kandung 


NO. 

NAMA 

TANGGAL LAHIR / 
UMUR 

PEKERJAAN 

1 

2 

3 

4 

L 




2. 





4. Bapak dan Ibu Mertua 


NO. 

NAMA 

TANGGAL LAHIR / 
UMUR 

PEKERJAAN 

1 

2 

3 

4 

1. 




2. 





5. Saudara Kandung 


NO. 

NAMA 

JENIS KELAMIN 

TANGGAL LAITIR / 
UMUR 

PEKERJAAN 

1 

2 

3 

4 

5 

1. 





2. 





3. 





4 t 





5. 





6. 





7. 





8 . 





9. 










































VTT, KETERANGAN ORGANISASI 


1. Semasa mengikuti pcndidil 

tan pada SLTA 

£e bawah 

NO. 

NAMA ORGANISASI 

KEDUDUKAN 

DALAM 

ORGANISASI 

DALAM 

TAHUN S.D 

TAHUN 

TEMPAT 

NAMA 

PIMPINAN 

ORGANISASI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 








2. Semasa, mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi. 


NO, 

NAMA ORGANISASI 

KEDUDUKAN 

DALAM 

ORGANISASI 

DALAM 

TAHUN S.D 

TAHUN 

TEMPAT 

NAMA 

PIMPINAN 

ORGANISASI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 








3. Sesudah selesai pendidikan c 

aii atau selama 

menjadi pegawai 


NO, 

NAMA ORGANISASI 

KEDUDUKAN 

DALAM 

ORGANISASI 

DALAM 

TAHUN S.D 

TAHUN 

TEMPAT 

NAMA 

PIMPINAN 

ORGANISASI 

1 

2 

3 

4 

S 

6 




V 










































VIII. KETERANGAN LAIN-LAIN 


NO. 

NAMA KETERANGAN 

SURAT KETERANGAN 

TANGGAL 

PEJABAT 

NOMOR 

I 

2 

3 

4 

5 

1 . 

KETERANGAN 

BERBADAN SEHAT 




2 

SURAT KETERANGAN 
BEBAS NARKOBA 




3. 

KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU 


Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian 
hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan, serta 
bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah. 


Tu lu n gagu n g T Oktober 2019 
Yang Membuat, 

















Lampiran III 

Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah 
Kabupaten Tulungagung 
Nomor : 02 /PA N SEL SEKDA-TA / X / 2010 


(KOP BUPATI/WALIKOTA) 


SURAT PERSETUJUAN 


Yang bertan d a tangan di bawah ini : 
NAMA : 

JABATAN : 

KABUPATEN/KOTA/PROVINSI : 


Selaku atasan dari Pegawai Negeri Sipil : 

NAMA : 

NIP. : 

PANGKAT/ GOLONGAN RUANG : 
JABATAN : 

UNIT KERJA : 


Memberikan persetujuan Pegawai Negeri Sipil di atas untuk mengikuti Seleksi 
Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung. 

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

Tulungagung, .....2019 

Yang memberikan persetujuan 


( 






Lampiran IV 

Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah. 
Ka b u pa ten 'Pulun gagung 
Nomor ; 02 / PANSEL SEKDA-TA / X / 2019 

(KOP BUPATI /WALIKOTA) 


SURAT KETERANGAN 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

NAMA : 

JABATAN ; 

KABUPATEN/KOTA/PROVINSI : 

Selaku atasan dari Pegawai Negeri Sipil : 

NAMA ; 

NIP, : 

PANGKAT/ GOLONGAN RUANG : 

JABATAN : 

UNIT KERJA : 

Menerangkan dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak 
sedang dalam pemeriksaan perkara pidana atau menjalani hukuman pidana, 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam 
rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung. 

Tulungagung, ... 2019 

Yang memberikan pernyataan 




Catatan : ditunda tangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 






Lampiran V 

Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah 
Kabupaten Tulungagung 
Nomor : 02 / PANSEL SEKDA-TA / X / 2019 


(KOP BUPATI/WALIKOTA) 


SURAT KETERANGAN 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

NAMA : 

JABATAN : 

KABUPATEN/KOTA/PROVINSI : 


Selaku atasan dari Pegawai Negeri Sipil : 

NAMA : 

NIP, : 

PANGKAT/ GOLONGAN RUANG : 

JABATAN : 

UNIT KERJA : 

Menerangkan dan menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak 
sedang menjalani hukuman disiplin PNS atau pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS 
tingkat sedang dan/atau tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010. 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam 
rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung. 

Tulungagung,....2019 

Yang memberikan pernyataan 



Catatan : dilanda tangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 






Lampiran VI 

Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah 
Kabupaten Tulungagung 
Nomor : 02 / PANSEL SEKDA-TA / X / 2019 


(KOP UNIT KERJA) 


PAKTA INTEGRITAS 


Yang bertandatangan di bawah ini : 

NAMA : 

NIP, : 

PANGKAT/ GOLONGAN RUANG : 

JABATAN : 

UNIT KERJA : 

Menyatakan sebagai berikut : 

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN serta 
tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung a La u tidak langsung 
berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

3. B er sikap tran sparan * jujur, o bye kti f, dan akun ta be 1 d a Ia m melaksan akan tugas; 

4. Menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas; 

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan per undang-undangan dalam 
melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah 
pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten; 

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan 
yang dilaporkannya; 

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi 
konsekue n siny a. 


Tulungagung, ..-. 20 19 

Yang memberikan pernyataan 







